arena perayaanmu itu penuh 

K kejahatan.” (Yesaya 1:13). 

“Perayaan” yang dimaksud adalah ibadah yang 
dilakukan pada hari raya bulan baru, seperti yang 
diperintahkan oleh Taurat (Bilangan 28:11-14). 
Ketika Yesaya menyatakan nubuat yang berupa 
teguran ini, mungkin orang-orang Israel bertanya- 
tanya: “Bukankah kami melakukan ibadah ini 
sesuai dengan perintah hukum Taurat? Dan 
bahkan yang mempersembahkan korban adalah 
imam Lewi, seorang yang kualifikasinya sudah 
memenuhi syarat Taurat, yaitu dari garis keturunan 
Lewi, pasti sudah terlatih dengan baik dan benar 
dalam menjalankan tugasnya, lalu mengapa Tuhan 
tidak berkenan?” 

Secara aturan atau secara liturgis sudah benar 
dan dilakukan dengan ketelitian, tapi ibadah bukan 
sekedar performa/liturgi. Ibadah adalah antara 
manusia sebagai satu pribadi dengan Tuhan. 

Ibadah juga berbicara tentang kehidupan 
seutuhnya, yaitu seluruh total waktu kehidupan, 
bukan berbicara tentang sebuah acara pada waktu 
tertentu. Acara ibadah dengan segala pernak- 

pernik liturgikanya adalah sebuah ungkapan 
dari kehidupan ibadah yang dibangun 
setiap hari. 
BUKAN RITUAL 

Bila kehidupan ibadah tidak 
dibangun setiap hari, maka acara 
ibadah, hanya sekedar acara. Kalau 
kita beri label kerohanian, akan 


disebut dengan istilah ritual ibadah. 

Nubuat Yesaya menjelaskan kepada orang- 
orang Israel bahwa ibadah yang hanya berupa 
sebuah acara/ritual, hanya berguna untuk diri 
orang tersebut, tapi tidak mempunyai kuasa untuk 
menyentuh hati Tuhan. Dengan demikian, acara 
ibadah semacam itu tidak ada artinya, sebab arti 
utama dari ibadah adalah perbuatan bakti kepada 
Tuhan, dan bilamana ibadah dilakukan tapi Tuhan 
tidak mengenalinya sebagai perbuatan bakti kepada 
Tuhan, maka ibadah menjadi sia-sia. 

Tuhan tidak berkenan atas ibadah yang 
menjadikan Dia hadir sebagai lawan atas 
orang yang beribadah. Perhatikan Yesaya 1:14, 
“Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan- 
pertemuanmu yang tetap, Aku benci melihatnya, 
semuanya itu menjadi beban bagi-Ku, Aku telah 
payah menanggungnya.” 

Kata “Aku benci melihatnya” mengandung arti 
bahwa Dia tidak berkenan, dan hadir sebagai musuh/ 
lawan. Dan kata “Aku telah payah menanggungnya” 
menyatakan batas toleransi kasih karunia, untuk 
tidak menghadapi dengan menghukum, sudah tipis, 
kekudusan Tuhan sudah sangat terusik, dengan 
demikian, kalau sampai teguran ini tidak direspon 
dengan benar, maka hukuman Tuhan tidak akan 
dapat di tahan lagi. 


SIKAP HATI YANG BENAR 

Ibadah pada dasarnya mengandung janji untuk 
kehidupan sekarang dan masa depan (1 Tim. 4:8). 
Janji dari ibadah untuk hidup sekarang ini adalah : 

Pertama, mendapat perkenanan Tuhan. Ketika 
Tuhan berkenan, maka dosa kita diampuni, dan kita 
diterima sebagai umat-Nya, sehingga Tuhan akan 
mencurahkan berkat-berkat-Nya, perlindungan dan 
pemeliharaan-Nya (Keluaran 23:25, Ulangan 11:13- 
15). Terlihat dengan jelas bahwa untuk setiap orang 
yang beribadah kepada Tuhan, maka hadirat Tuhan 
akan menyertai hidupnya. 

Sedangkan ibadah mengandung janji untuk 
hidup yang akan datang artinya: orang yang 
membangun hidup ibadah kepada Tuhan, adalah 
orang yang membangun kasih kepada Tuhan. 

Mengasihi Tuhan, artinya melekatkan diri kepada 


IBADAH ADALAH OLAH 
HATI DAN BUKAN OLAH 
RAGA, KARENA ITU 
YANG TERPENTING 
ADALAH SIKAP HATI 
DAN BUKAN SIKAP 
JASMANI. 


Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam I Korintus 8:3, 
“Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh 
Allah.” 

“Dikenal oleh Allah” artinya selaras dengan 
kehendak Allah. Tuhan Yesus mengajarkan tentang 
orang yang dikenal dan tidak dikenal oleh Tuhan 
dalam Matius 7:21-23 dan Matius 25:31-45. Untuk 
orang yang dikenal oleh Tuhan, ada jaminan 
kehidupan kekal di Surga. 

Ibadah adalah olah hati dan bukan olah raga, 
karena itu yang terpenting adalah sikap hati dan 
bukan sikap jasmani. 

Sikap jasmani yang menunjukkan rasa hormat, 
kalau tidak didasari dari hati yang hormat dan 
mengasihi, akan membuat ibadah sia-sia (itulah 
yang terjadi pada orang-orang Israel waktu itu). 

Sikap hati yang hormat dan mengasihi Tuhan, 
pasti terwujud pada sikap jasmani, dan inilah yang 
disebut dengan beribadah dalam ketulusan dan 
keikhlasan (Yosua 24:14). 

Hari ini kita merayakan Paskah, di mana 
Yesus telah bangkit dari kematian dan telah 
mengalahkan kuasa maut. Ia layak menerima 
ibadah terbaik kita, yang keluar dari hati yang 
tulus dan penuh kasih. Selamat Paskah! MM (Pdt. 
Samuel Handoko) 


aya kehilangan istri saya pada tahun 
S 1985. Saat itu dia masih di rumah, 
terlihat hidup dan bernafas baik, tetapi 
sebenarnya ia sedang depresi. 

Sejak awal depresi istri saya, saya merasa 
bahwa tugas saya lah untuk secara aktif 
membantunya melewati penyakitnya. Awalnya 
saya bersemangat. Selama beberapa bulan, 
saya mempertahankan sikap yang baik. Tapi 
komitmen saya perlahan-lahan mulai berkurang. 
Saya menjadi pahit dan benci dengan rutinitas. 
Saya benci pulang. Saya menemukan jalan keluar 
dengan meningkatkan lamanya perjalanan bisnis 
saya. Saya melakukan hal yang hebat, tapi di saat 
yang sama, dia jatuh lebih dalam cengkraman 
depresi. 

Dalam enam bulan, muncul ide tentang 
perceraian. Bahkan saya berdoa berulang kali 
untuk kematian istri saya, meyakinkan diri saya 
bahwa itu adalah yang terbaik bagi istri saya, 
dari pihak saya. Keputusasaan dan penipuan 
diri saya menuntun saya ke jalan yang gelap dan 
menjijikkan. 

Upaya terbaik saya memicu hasil yang paling 
buruk: depresi istri saya memburuk. Kami tidak 
membicarakannya saat itu, tetapi dia merasa 
ditinggalkan dan dihakimi. 


MEMPERBARUI KOMITMEN 


Pada musim gugur 1987, saya sedang duduk di 
teras depan saya dan merasakan Tuhan bertanya 
kepada saya, “Apakah kamu akan memenuhi 


PASANGAN 
DEPRESI 


komitmenmu yang kepada Ku dan kepada istrimu 
12 tahun yang lalu?” 

Saya benci pertanyaan itu dan menunggu tiga 
hari untuk memberikan jawaban kepada Tuhan. 
Pada hari terburuk dalam hidup saya sampai saat 
itu, saya menjawab, “Ya, saya akan menjalani 
komitmen seumur hidup saya.” Saya tidak 
mengharapkan apa pun menjadi lebih baik tetapi 
bersiap untuk kehidupan yang penuh penderitaan. 

Kemudian Tuhan menjangkau jiwa dan 
memperbaharui hati saya, tetapi transformasi ini 
tidak mudah bagi saya. 

Ketika Tuhan benar-benar mengubah hati saya, 
saya membuat keputusan untuk menunjukkan 
cinta tanpa syarat dan komitmen yang tak 
tergoyahkan kepada istri saya. Tetap saja, emosi 
negatif saya tidak tiba-tiba menguap. Kemarahan 
dan frustrasi saya tidak segera berubah menjadi 


Prophet Amos 

Jayarathnam & 

Rara) P. U a S te) EH “1 2 
PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


JUMAT SABTU 
17 MEI 1 8 MEI 
2019 2019 
13.00-17.00 Registrasi 05.00 - 07,00 Session II 
18.00 - 19,00 Makan Malam 09.00-12.00 Session III 
19.00-21.30 Session I 12.00-13.00 Makan Siang 


INFORMASI & PENDAFTARAN BIAYA TRANSPORTASI BIS 


0316000 7000 EXT 1216 RP. 60.000,-/ORANG 
031-5344 424 BERKUMPUL DI ANNEX, CEMPAKA 25 
www.bdi.or.id PK. 13.00 WIB 

BIAYA PENDAFTARAN 
(S) #butitdoaimmsanuelbdi RP. 130.000/PAX 


SW 2211 AN YEN 


£ Eye 


£ 24 


Recorded at 
MSTV.TV | 


2 


//online 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Karunia Profetik” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip M. 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 
dengan langsung mengunduhnya 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Who Am I” 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Philip M. 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdp. Debby Koesmanto 


Mawar Sharon 
Senior 

Pk10.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 
Pdm. Yenny Verodika 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


Redaksi Voice 
Vision Building It. 6, 
Marvell City Complex, 


: JL Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Telp: 031-60007000 
fax 031-5322452 
atau 


email ke agung.p&gms.or.id 


"redaksi Voice berhak 


menyeleksi dan menyunting 


setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


28..... 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Mencaci atau mencari” 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Soekirno Tarjadi 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Sukses” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Soekirno Tarjadi 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Eriel Siregar 


DOA FAJAR PENGUSAHA 


MANNA 
BUSINESS 


Every Monday, 5-6 AM 
n Sanctuaiy. Vision Butidirng It. 1 


Marveli City Complex 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

“Me & My Big Mouth” 
Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Overcome Financial 
Issues in Family” 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Dr. Robi Sonderegger 
“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


Na — 


DOA FAJAR UMUM 
TH 


INTIMACY W 


Saturday, 5-7 AM 


1Sanctuary Hall 


/sion Building It 1 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Youth Service 

“Me & My Big Mouth” 
Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 


MSJ1 
Eaglekidz 


27 April & 
04, 11,17 Mei 19 
Pk 18.30 WIB 


.- 
R.Sanctuary, Baptisan 


Lt.1 Vision Building, Ra 
Marvell City Complex ya 
Sabtu, 
18 Mei 2019 


Apartemen Linden 
Marvell City complex 


Syarat Baptis: 
“Usia 12 tahun keatas 
- Mengikuti MSJ1 
- Mendapat ijin 
dari orang tua 


CP: 0821-6231-6000 


KEPINDAHAN 


—— GMS SURABAYA BARAT 


,————— 
15 THE PEARL 


- PAKUWON MALL 


iMi GMS Surabaya Barat 
14 Ala Akan pindah Semantara ke 


2019 


Pakuwon Mall Lt. 3 
(Di atas Food Society) 


Jadwal Ibadah: 

Ibadah Umum 1 « Eagle Kidz : Pk 07.00 , 
Ibadah Umum 2 - Eagle Kidz : Pk 10.00 GMS 
Ibadah Umum 3 « Eagle Kidz : Pk 16.00 


sukacita dan kedamaian. Tetapi cinta dan 
komitmen saya membuat semua perbedaan 
dalam pemulihan istri saya. 

Tiga hari kemudian emosi saya sedikit 
melunak. Cinta tanpa syarat saya adalah 
suatu tindakan, bukan emosi. Bagaimanapun, 
istri saya melihatnya dan diam-diam mulai 
mempercayai saya lagi. 

Satu hal berubah dalam sekejap mata 
setelah pertemuan saya dengan Tuhan. Saya 
mulai mencari alasan untuk mempertahankan 
pernikahan daripada perceraian. Saya mulai 
melihat kebaikan pada istri saya. Saya mulai 
melihat sisi positif dari istri yang luar biasa, yang 
diberikan Tuhan kepada saya. 


ba 


Dengan sikap hati 

yang benar, semua 
tindakan yang dilakukan 
dapat membantu 
menyediakan kehidupan 
dan penyembuhan bagi 
pasangan yang depresi 


MULAI SEMBUH 


Saya percaya istri saya melihat perubahan 
dalam air mata penghargaan yang sering mengisi 
mata saya ketika saya berinteraksi dengannya. Dia 
bertanya berulang-ulang apa yang saya tangisi. 
Satu-satunya tanggapan saya adalah bahwa saya 
melihat hadiah luar biasa bagi saya. 

Cinta tanpa syarat dan komitmen yang tak 
tergoyahkan adalah katalis utama untuk pemulihan 
istri saya. 

Saya meninggalkan karier komputer saya 
di tahun 2000 untuk membantu pasangan yang 
berjuang melawan depresi. Di awal proses 
pengambilan keputusan itu, saya bertanya kepada 
istri saya apakah dia ingat ketika saya berkomitmen 
sepenuhnya untuk berjalan bersamanya melalui 
depresinya dengan cinta tanpa syarat? Dengan 
berlinangan air mata, dia menceritakan persis 
bagaimana komitmen itu terjadi. Dia ingat titik 
balik saya. Karena komitmen saya, Dia bisa merasa 
menjadi orang yang “cukup baik,” bahkan ketika 
depresi. 

Ada banyak cara untuk membantu orang yang 
berjuang melawan depresi. Ketika disampaikan 
dengan “hati yang salah,” semua saran ini 
akan gagal. Dengan hati yang benar, hampir 
semua tindakan dapat membantu menyediakan 
kehidupan dan penyembuhan bagi pasangan yang 
depresi. (diterjemahkan dari tulisan karya 
Craig Cato, Beliau adalah konselor profesional 
berlisensi dan penulis Solo on a Tandem Bicycle: 
Hope when your spouse is depressed). 


etika menjemput anak saya yang 
K sedang mengikuti ujian kelulusan di 
salah satu sekolah menengah pertama 
di Surabaya, di lobi sekolah saya disambut dengan 
banner bertuliskan, “Jika merasa ujian sebesar 
kapal, maka yakinlah penyertaan Tuhan seluas 
lautan”. 

Jika setiap permasalahan kita seumpama 
kapal, maka Tuhan mempunyai tangan yang begitu 
luas untuk menampung semua permasalahan kita. 

Kutipan ini sangat menarik perhatian saya 
sehingga sempat saya bagikan ke beberapa teman 
teman saya. 

Belum pernah kita mendengar fenomena 
bahwa lautan di seluruh dunia dipenuhi dengan 
kapal-kapal yang membuat lautan itu sesak atau 
macet di laut sehingga tidak ada lagi tempat 
atau space untuk kapal kapal itu bergerak. Belum 
pernah bukan? 

Kita kadang terlalu memusatkan perhatian 
kepada permasalahan kita, sehingga lupa bahwa 
di luar masalah kita yang besar, ada Tuhan yang 
lebih besar. 

Saya jadi teringat akan pertanyaan tebak 
tebakan saat saya kecil. “Gajah itu apanya 


yang besar?” Saat saya menjawab badannya, 
langsung dibantah oleh teman yang melontarkan 
tebak tebakan tadi. “Salah, gajah itu yang besar 
kandangnya”, jawab teman saya. 

Merenungkan itu, saya berasumsi, jika gajah 
adalah masalah kita, jika bagian bagian tubuh 
gajah adalah bagian dari masalah kita seperti 
keuangan, kesehatan, masalah keluarga, dan lain 
lain, maka yang terbesar adalah bukan masalah 
itu sendiri, tetapi Tuhan yang siap menampung 
dan menaungi setiap masalah yang kita letakkan di 
kaki-Nya. 

Oleh karena itu saudara-saudaraku, janganlah 
takut dengan semua permasalahan dalam hidup 
kita, karena Tuhan kita terlebih besar dari pada 
semua masalah kita. Dialah Tuhan, “yang dapat 
melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita 
doakan atau pikirkan” (Efesus 3:20), karena Dia 
jauh lebih besar dari semua masalah kita. Puji 
Tuhan. MP (Lie Lani Regina, jemaat GMS Surabaya 
Pusat). 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
BB @gmschurch 

@ @gmschurch 


Iilsersia mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum 4 Anak |, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes, 


GMS Surabaya Timur 
Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum - Anak | INI : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

The Pearl 

Pakuwon Mall lantai 3 

(di atas food society) 

Jl. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya 
Barat 


GMS Denpasar 

Ibadah Umum # Anak III II: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 
Ibadah Umum - Anak LIL II IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

Ibadah Umum |, II, III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

Ibadah AOG: Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

Ibadah Umum -# Pro-M # Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00,16.00 WIB 

Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Jl. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


Li 


GMS Jombang 

Ibadah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah AOG Pk. 13.00 WIB 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 

Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum 4 Anak | Il: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 

badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


|. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum «4 Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum « Anak III: 

Pk. 10.00 ,16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
elp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


el. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum -Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


DA 


MS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


2 


GMS Tangerang 

Ibadah Umum -# Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Samarinda 
badah Pelajar - Pemuda 
badah Umum « Anak III: 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 
badah Anak Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


Pk. 13.00 WITA 


GMS Pontianak 
badah Umum (It.2) 
badah Anak 

badah Pemuda 

.A. Yani 2 No. 8 
Sekretariat Lt. 1. Telp (O 
Fax (0561) 6711634 


GMS Palangka Raya 


WIB, 
badah Anak (R. Kahayai 
WIB 

Hotel Grand Global 


Alamat Sekretariat : 


alimantan Tengah 


GMS Ambon 
badah Umum # Anak 
badah Pemuda 


Dekat patung kuda puti 
springbed comforta) Ba 
elp. (0911)3831477 


GMS Masohi 

badah Umum 

badah Anak 

badah Pelajar - Pemud 


ejaksaan Negeri Maso)| 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


561) 6711134 


badah Umum (R. Barito lantai 5) Pk. 10.00 


n lantai 5) Pk 10.00 


. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
. Kahayan no 4 Palangka Raya — 


nfo : 0812-9228-6558 (Maureen) 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 


ih - bekas gudang 
guala, Kota Ambon. 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.00 WIT 
a Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 


hi Telp: 0914-22790 


CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 

badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 


RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 

HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I 4 Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 


GMS Manado 

badah Umum II! III - Anak: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 


Cp : Nain S. (085240163011) 

GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 


I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
badah Umum # Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 
ompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 

Ibadah Umum Pk.10.00 
Ibadah Umum Pk.16.00 
Ibadah Anak (It.1) Pk.10.00 


Jl. Harapan II No.1, Air Hitam, 

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
(Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
Telp/Fax: 0761-8651763 / 

8651831 / 8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 
EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 
Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 361425 
GMS Lampung 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp: 0741 - 3068456 Fax:0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


